Al-Ustadz Adam Cholil 


Dahsyatnya 


"Puasa yang paling disukai Allah odalah puasa Nabi Daud. Dan 
Shalat yang paling disukai Aliah adalah Shalat Nobi Daud. 
Beliau biasa tidur separuh malam, dan bangun pada 
sepertiganya, dan tidur pada seperenarnnya. Beliau biasa 
berbuka sehari dan berpuasa senari.," 

(HR. Bukhari dan Muslim) 


AM 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Al-Ustadz Adam Cholil 


Dahiyatnya 
Puasa 
Dauti 


AMP 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Hak Cipta Dilindungi Undang-undang 


Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian 


atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun 
tanpa izin tertulis dari penerbit 


(All Rights Reserved) 


Judul: 
DAHSYATNYA PUASA NABI DAUD 


Penulis: 
Al-Ustadz Adam Cholil 


Editor: 
Tim AMP Press 


Setting/Layout: 
Abdul Hanan Al-Hasany 


Desain Sampul: 
Muchlis Umar 


Cetakan Pertama, Juni 2013 
ISBN: 978-602-9247-23-7 


Penerbit: 
AMP Press 
Imprint Al-Mawardi Prima 
Anggota IKAPI JAYA 
JI. Pondok Pinang III No.5 
Kebayoran Lama - Jakarta Selatan 
Telp. (021) 7651689 - 75901372 
Email: almawardiprima@gmail.com 
Website: www.almawardiprima.co.id 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dengan Menyebut Uama Alah yang Maka Pengasih 
Lagi Maka Penyayang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


Ihamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan 
NX kehadirat Allah Swt yang senantiasa memberikan 

kesempatan dan jalan kepada hamba-hamba- 
Nya untuk meraih derajat terbaik di sisi-Nya. Siapa saja 
yang berupaya mendekat kepada-Nya maka Dia akan lebih 
mendekat lagi melebihi yang disangkakan hamba-Nya. Siapa 
yang menjauh dari-Nya maka Dia akan memberi kesempatan 
untuk mendatangi-Nya. Dialah Sang Maha Pengasih dan 
Penyayang kepada semua makhluk-Nya. 


Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan 
baginda Rasulullah Muhammad Saw yang telah memberikan 
contoh terbaik kepada kita dalam beribadah kepada Allah 
Swt dan memberikan teladan dalam meraih kemuliaan hidup 
di dunia maupun di akhirat. Juga kepada keluarganya, para 
Sahabatnya, Tabi'in, dan kita semua semoga termasuk di 
dalamnya. 


Dahayatnya Puasa Nabi Daud 5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Atas rahmat, karunia, dan pertolongan Allah Swt 
Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan sebuah buku 
tentang puasa sunnah yang diberi judul “Dahsyatnya Puasa 
Nabi Daud.” Buku ini dipersembahkan bagi kaum Muslimin 
yang ingin mencapai kedekatan dengan Allah Swt dan meraih 
kemuliaan di sisi-Nya dengan beribadah puasa sunnah yang 
paling utama yakni puasa Daud. 


Puasa Daud dikatakan sebagai puasa sunnah paling 
utama karena memang Rasulullah Saw mengatakan demikian. 
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh “Abdullah bin 
'Amru ra, ia mengatakan: “Telah sampai kepada Nabi Saw berita 
tentang aku, bahwa aku akan terus berpuasa dan shalat malam. 
Aku tak ingat lagi, apakah kemudian beliau mengutus utusan 
atau aku menemui beliau, dan Beliau Saw berkata: “Apakah 
benar kabar bahwa kamu akan berpuasa tidak akan berbuka 
dan shalat malam (tanpa tidur)? Puasa dan berbukalah, shalat 
dan juga tidurlah. Karena bagi matamu ada bagian hak atasmu 
dan bagi dirimu dan keluargamu ada bagian hak atasmu”. 
“Abdullah bin 'Amru ra berkata: “Sungguh aku lebih kuat dari 
(amal-amal) itu.” Beliau Saw berkata: “Kalau begitu puasalah 
dengan puasanya Nabi Daud As.” Aku bertanya: “Bagaimana 
caranya?” Beliau Saw menjawab: “Nabi Daud As berpuasa 
sehari dan berbuka sehari sehingga dia tidak akan kabur 
ketika berjumpa dengan musuh.” Dia berkata: “Lalu siapa 
teladan bagi diriku dalam masalah puasa sepanjang zaman ini 
wahai Nabi Allah? “Atha' berkata: “Aku tidak tahu bagaimana 
dia menyebutkan puasa abadi (sepanjang hidup), karena Nabi 
Saw bersabda: “Tidak dianggap puasa bagi siapa yang puasa 
abadi.” Beliau mengucapkannya dua kali. (HR. Bukhari) 


6 Dahayatnya Puasa Nabi Daud 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Juga hadits dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash, yang 
diperintahkan oleh Rasulullah Saw untuk menjalankan puasa 
sunnah yang terbaik, yaitu puasa Nabi Daud As. 


Nabi Saw bersabda: 


Ag 2 Pos AI — Ta 12 PP Atep pe g 2 
“Maka Pan seperti puasa Daud As yaitu satu hari 


puasa satu hari berbuka.” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad 
dan An-Nasai) 


Dari kedua hadits di atas kita dapat menyimpulkan 
bahwa puasa Daud merupakan puasa sunnah yang paling 
utama di antara puasa-puasa sunnah yang diperintahkan. 
Puasa Daud juga merupakan puasa yang seimbang. Karena 
pelaksanaannya tidak mengabaikan hak dan kewajiban yang 
lain. Dengan berpuasa Daud seseorang bisa menunaikan hak 
Allah maupun hak makhluk. Ibadah puasa Daud adalah ibadah 
dengan porsi tepat. Dengan puasa Daud pola makan menjadi 
lebih teratur. Begitu juga pola istirahat. Sehingga tubuh 
menjadi lebih sehat karena pola hidup sehat yang senantiasa 
terjaga. 


Puasa Daud merupakan komitmen yang tinggi dari 
seseorang yang punya keinginan untuk mendekatkan diri 
kepada Allah Swt serta sebagai latihan untuk menundukkan 
hawa nafsu. Karena dengan melakukan puasa secara 
berkesinambungan nafsu akan mudah ditundukkan. Sebab di 
saat seseorang berpuasa fisiknya menjadi lemah sementara 
spiritual (ruhiyah) nya semakin meningkat. Sehingga ia lebih 
cenderung dekat dengan Allah Swt. Orang yang dekat dengan 


Dahayatnya Puasa Nabi Daud 7 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Allah Swt akan dijauhi setan yang senantiasa berupaya 
menguasai hawa nafsu. 


Dalam buku ini penulis berupaya menjelaskan tentang 
keutamaan Puasa Daud, kedahsyatannya, pengaruhnya 
terhadap kepribadian, kesehatan, dan kesuksesan pelakunya, 
serta berbagai macam keajaiban lainnya yang akan didapatkan 
baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu dijelaskan pula 
tentang ketentuan-ketentuan dan tata cara berpuasa Daud, 
hal-hal yang penting dilakukan saat berpuasa, dan lain-lain 
yang dapat menambah kekhusyukan dalam melaksanakannya. 
Sekilas tentang sejarah Nabi Daud As dari kecil hingga dewasa 
sampai beliau menjadi raja juga penulis tampilkan dalam 
buku ini agar pembaca mendapat gambaran seperti apa sosok 
Nabi Daud As itu. Disampaikan pula bagaimana keagungan 
dan kemuliaan akhlak Nabi Daud As yang patut diteladani 
baik dalam hal ibadah maupun kehidupannya. Dalam buku ini 
kita juga bisa membaca beberapa testimoni tentang keajaiban 
Puasa Daud dari mereka yang sudah melakukannya. 


Buku ini penting bagi siapa saja yang ingin ber-tagarrub 
(mendekat) kepada Allah Swt dengan beribadah puasa yang 
paling utama yakni puasa Daud. Semoga buku ini dapat 
membantu siapa saja yang ingin mencapai kemuliaan dan 
kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Karena dengan 
semakin dekatnya seseorang kepada Allah Swt maka Dia pasti 
akan memberikan apa saja yang dimintanya. 


Akhirnya hanya kepada Allah lah kami memohon ampun 
atas segala kelalaian dan kekhilafan kami, yang benar datang 
dari Allah dan yang salah dari kami sendiri yang dhaif ilmu 


8 Dahayatnya Puasa Nabi Daud 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


maupun amal ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para 
pembacanya dan menjadi amal jariyah bagi penulis, keluarga, 
kedua orang tua penulis, para guru, dan siapapun yang terlibat 
langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini. 
Wallahul haadi ilaa Shirathil mustagim. 


Gresik, Rajab 1434 H/Mei 2013 M 


Al-Ustadz Adam Cholil 


Dahayatnya Puasa Nabi Daud 9 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar... ben atasan 5 
Darat ISI Maa mna naa 10 
Pendanaan am ba aa mna 13 
Sab 1 
SEKILAS TENTANG PUASA DAUD 
Ketitamaan Ibadah PUASA ...ooWo.oowWoni ma nkkam 25 
Puasa Daud, Puasa yang Paling Utama ...............oooooo. 31 
Puasa Daud, Puasa yang Adil sessiiserikise ea 34 
Puasa Dengan Komitmen Tinggi ............ooooooWooo. 34 
Salt 2 
KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN 
PUASA DAUD 
Memelihara Kepribadian Seorang Muslim ............o. 36 
Wujud Kepribadian Orang Yang Gemar Berpuasa .............. 37 
Keutamaan Orang yang Berpuasa .........oooooooooW.. 83 
Manfaat Puasa Bagi Kesehatan ................ccoo.ooo.W Woo 91 
10 Dahayatnya Puasa Nabi Daud 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bal 3 
KETENTUAN 
MELAKSANAKAN PUASA DAUD 


Hukum Niat Puasa DAUd pensi han 110 

Hal-hal Yang Membatalkan Puasa ..............oooooW oo 113 

Hal-hal yang Dilarang Saat Berpuasa .............o.oooo. 122 
Sal 4 


BEBERAPA AMALAN PENTING 
SAAT BERPUASA 


Sal 5 
SEJARAH SINGKAT NABI DAUD AS 
Masa Kecil. Nabi D3WOAS Ke om samakan 167 
Mengalahkan Jalu maka 170 
Daud Menjadi Rafa nie nserretor vokasi san emiah mania dansa sean ad 172 
Daud Menjadi RaSUI ........oocooco.ooooW#W# (WWW nan 173 
Sal 6 


MUKJIZAT DAN KEAGUNGAN AKHLAK 
NABI DAUD AS 


Mukjizat Nabi Daud AS .......oooooo Wo W#V#W#W ma 175 
Keagungan Akhlak Nabi Daud AS .......oooooo Woo 180 
Dahayatnya Puasa Nabi Daud 11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab 7 
TESTIMONI PARA PELAKU PUASA DAUD 


Testimoni 1: 

Hidup Sehat Dengan Puasa Daud ........ooooooooWoWo oo 184 
Testimoni 2: 

Keluar dari Permasalahan Hidup 

Setelah Berpuasa Daud 2os2ex02 sensots nm hana 187 
Testimoni 3: 

Rahasia Puasa Daud Sungguh Menakjubkan .................... 191 
Tetimoni 4: 

Sembuh Dari Penyakit Setelah Berpuasa Daud ................. 195 
Testimoni 5: 

Puasa Daud, Datangkan Kebahagiaan Dalam Beribadah ..196 


Amalan Puasa DaUd .......o..oooooW”#WJ(W momo Woman 199 
DAFTAR PUSTAKA 2 onta asas 201 
TENTANG PENULIS .....oood on nnn nan na na nena nana 203 
12 Dahayatnya Puasa Nabi Daud 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pendahuluan 


Uasa adalah salah satu ibadah yang bisa mendekat- 

kan diri kita dengan Sang Pencipta, Allah Swt. 

Karena puasa merupakan satu di antara ibadah- 
ibadah yang paling utama di sisi Allah Swt. Bahkan Allah Swt 
sendiri menjanjikan pahala khusus buat orang yang berpuasa. 
Selain itu disediakan pula pintu khusus di surga Ar-Rayyan, 
yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang gemar 
berpuasa. Serta berbagai keistimewaan-keistimewaan lainnya 
yang banyak disebutkan dalam Al-OAur'an maupun sunnah. 


Sejarah ibadah puasa sama tuanya dengan peradaban 
manusia. Karena ibadah puasa ternyata bukan hanya dilakukan 
oleh manusia saja tetapi dilakukan pula oleh makhluk-makhluk 
Allah yang lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. 
Nabi Adam As berpuasa tiga hari setiap bulannya yakni 
pada tanggal 13, 14 dan 15, atau dinamakan shaum abyadh 
(puasa mutih). Hal tersebut beliau lakukan sebagai upaya 


Dahsyatnya Puasa Nabi Daud 13 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


permohonan ampunan dan taubat kepada Allah Swt Karena 
beliau telah melanggar larangan Allah memakan buah Khuldi 
yang mengakibatkan beliau dikeluarkan dari surga yang indah 
dan mewah dan harus menempati dunia yang penuh dengan 
fatamorgana. Di samping itu beliau selalu berdoa kepada 
Allah Swt: 


0 An sn ea ah 

pp SKA UK KE Mash Ka KA 15 
“Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami 
sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan 
memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami 


Termasuk orang-orang yang merugi.” (OS. Al-A'raaf 
(071: 23) 


Nabi Nuh As berpuasa sepanjang tahun. Sedangkan Nabi 
Daud As melaksanakan puasa dengan cara sehari berbuka dan 
sehari berpuasa. Jadi dalam setahun beliau puasa 6 bulan atau 
setengah tahun. Imam Al-Ourthubi, dalam kitab tafsirnya, 
al-Jami' li Ahkamil Our'an, menyebutkan bahwa Allah Swt 
telah mewajibkan puasa kepada Yahudi selama 40 hari, 
kemudian umat Nabi Isa As selama 50 hari. Tetapi kemudian 
mereka mengubah waktunya sesuai keinginan mereka. Jika 
bertepatan dengan musim panas mereka menundanya hingga 
datang musim bunga. Hal itu mereka lakukan demi mencari 
kemudahan dalam beribadah. Allah Swt mengisahkan 
peristiwa ini sa firman-Nya: 


ter ae Jean ja Kg AA Ll 
Ar3 


. 


Ba Lan ga Led lnga LEE ALC 


14 Dahayatnya Puasa Nabi Daud 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


5 - , 
Oya, 

Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu 
adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang 
yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka 
menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharam- 
kannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat 
mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah meng- 
haramkannya, Maka mereka menghalalkan apa yang 
diharamkan Allah. (Setan) menjadikan mereka meman- 
dang perbuatan mereka yang buruk itu. dan Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (OS. 
At-Taubah (09): 37) 


Yang dimaksud bulan haram adalah bulan: Muharram, 
Rajab, Dzulga'dah dan Dzulhijjah. Bulan-bulan tersebut 
adalah bulan-bulan yang dihormati dan dalam bulan-bulan 
tersebut tidak boleh diadakan peperangan. tetapi peraturan 
ini dilanggar oleh mereka dengan Mengadakan peperangan 
di bulan Muharram, dan menjadikan bulan Safar sebagai 
bulan yang dihormati untuk pengganti bulan Muharram itu. 
Sekalipun bilangan bulan-bulan yang disucikan yaitu, empat 
bulan juga. tetapi dengan perbuatan itu, tata tertib di Jazirah 
Arab menjadi kacau dan lalu lintas perdagangan terganggu. 


Sedangkan umat Nabi Muhammad Saw diwajibkan 
berpuasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadhan. 
Sedangkan selain itu adalah sunnah seperti puasa setiap 
hari Senin dan hari Kamis, puasa pada bulan-bulan haram 
(Muharram, Rajab, Dzulga'dah dan Dzulhijjah), 6 hari di bulan 
Syawal, puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram, dan lainnya 


Dahsyatnya Puasa Nabi Daud 15 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


termasuk puasa Daud. Mengenai kewajiban puasa Ramadhan 
bagi umat Islam diperintahkan Allah dalam firman-Nya: 


Ia GI IE SSP SAS SN Gan t 


eLEs 


Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 
sebelum kamu agar kamu bertakwa. (OS. Al-Bagarah 
(021: 183) 


Puasa dilakukan oleh umat terdahulu dengan berbagai 
modelnya dan jumlah harinya maupun bulan pelaksanannya. 
Tidak hanya seperti puasa yang kita lakukan saat ini yakni 
meninggalkan makan dan minum serta hal-hal yang mem- 
batalkan lainnya pada siang hari, di bulan Ramadhan selama 
sebulan penuh. Umat Yahudi diperintahkan berpuasa 1 hari 
pada hari ke-10 bulan ke-7 dalam hitungan bulan mereka 
selama sehari semalam. Sementara masyarakat Mesir kuno, 
Yunani, Hindu, Budha, juga melaksanakan puasa berdasarkan 
perintah tokoh agama mereka. Umat Nasrani juga berpuasa 
dalam hal-hal tertentu, seperti puasa daging, susu, telur, 
ikan, bahkan berbicara. Model puasa yang hanya menjauhi 
berbicara dilakukan oleh Maryam binti Imran, Ibunda Nabi 
Isa As. Beliau berpuasa tidak berbicara kepada orang-orang 
yang mencemoohnya karena melahirkan anak tanpa ayah. 
Tapi beliau masih tetap makan dan minum serta melakukan 
aktivitas lainnya. Allah mengisahkan hal ini dalam Al-Our'an: 


£ 


BEJ Ag ea, Ae Kuas 


- 


16 Dahayatnya Puasa Nabi Daud 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4 
OA 2 
Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. 
Jika kamu melihat seorang manusia, Maka Katakanlah: 
“Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk 
Tuhan yang Maha pemurah, Maka aku tidak akan 


berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." 
(AS. Maryam (19): 26) 


Puasa sebagai salah satu jalan yang disyariatkan oleh 
Allah Swt agar manusia tetap berada pada fitrahnya yakni 
sebagai seorang hamba. Ibadah puasa akan mengembalikan 
manusia kepada fitrahnya. Saat manusia enggan berpuasa 
ia cenderung terlena dengan kehidupan yang membuatnya 
lupa akan hakikat dirinya. Sehingga di antara manusia ada 
yang sampai memiliki sifat diluar sifat manusiawi: sombong, 
tamak, hasud, dendam dan berbagai sifat lainnya yang lebih 
banyak melekat pada hewan atau setan. 


Puasa adalah anugerah yang tak terhingga yang 
diberikan Allah kepada orang-orang beriman. Karena dengan 
puasa manusia telah dikembalikan kepada fitrahnya, yang 
dengannya manusia akan merasakan kehidupan yang tenteram 
dan damai. Tidak bisa dibayangkan seandainya tidak ada 
syariat puasa. Akan banyak orang lupa diri, jauh menyimpang 
dari fitrahnya. Inilah yang dalam Al-Our'an disebut sebagai 
orang yang melampaui batas. 


DIII DO ALI DAN 


Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui 


Pa 
w 


Dahayatnya Puasa Nabi Daud 17 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


batas, karena Dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya 
hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu). (OS. Al-'Alag (96): 6-8) 


Pada ayat di atas Allah Swt memberitahukan kepada 
manusia, bahwa mereka memiliki karakter lupa diri jika 
diberi kecukupan hidup, kedudukan tinggi, kesenangan dan 
kemudahan. Oleh karenanya Allah Swt perlu mengingatkan 
kepada manusia bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. 
Dia akan meng-hisab segala yang telah dianugerahkan-Nya 
kepada manusia dan akan meminta pertanggungjawaban 
atas penggunaannya. Puasa merupakan salah satu cara Allah 
membimbing manusia agar mereka tidak lupa diri. 


Allah Swt berfirman: 


TI sa an Ne SEE SY ga gt 


. 


Boa 


Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 
sebelum kamu agar kamu bertakwa, (OS. Al-Bagarah 
(21: 183) 


Orang yang bertakwa adalah orang yang melepaskan 
dirinya dari belenggu hawa nafsu. Ia tidak mau diperbudak 
keinginannya. Tidak ada yang dia takuti selain Allah Swt. 
Jiwanya hanya terpaut dengan Sang Maha Pencipta. Sehingga 
ia tidak pernah mau diperintah oleh siapapun kecuali 
Tuhannya. Orang yang bertakwa akan memiliki kepribadian 
sejati, yaitu kepribadian yang sesuai dengan saat Allah 
ciptakan yakni fitrah. 


18 Dahayatnya Puasa Nabi Daud 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Mengapa manusia harus selalu ada pada fitrahnya? 
Karena hanya dengan itu mereka akan merasakan 
ketenteraman dan ketenangan di dalam hidupnya. Lihatlah 
kehidupan para kekasih Allah: para Nabi, Rasul, dan orang- 
orang shalih. Kehidupan mereka berada dalam ketenangan 
dan ketenteraman yang sejati meski banyak di antara 
mereka hidup dalam kesederhanaan. Ketika manusia sudah 
melenceng, atau bahkan keluar jauh dari fitrahnya, maka 
ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan 
hidup meski ia memiliki segalanya di dunia ini. Dan lebih 
menyedihkan lagi, akhir kehidupannya akan ditutup dengan 
kehinaan dan kesedihan yang tidak terhingga. 


Banyak di antara umat Islam, baik laki-laki maupun 
perempuan yang sudah tidak memiliki jatidiri. Para Muslimah 
lupa terhadap kodratnya sebagai wanita, yaitu ibu dan 
pengatur rumah tangga. Mereka yang berkarir lebih asyik 
dengan karirnya sampai melupakan rumah tangganya. 
Di antara mereka juga ada yang tak mau menutup aurat 
sebagai identitas dan kehormatannya. Bahkan ada yang tidak 
canggung berpenampilan layaknya laki-laki dengan dalih 
emansipasi atau karena alasan pergaulan. Ini adalah di antara 
bentuk-bentuk perilaku manusia yang sudah melenceng 
dari fitrahnya. Sehingga wajar, kalaupun mereka memiliki 
segalanya, karir yang cemerlang, popularitas, dan status sosial, 
tapi kehidupannya tidak pernah mendapatkan ketenteraman. 
Mereka senantiasa gundah, tidak merasa nyaman walau hidup 
dengan fasilitas yang serba /ux. Tidak heran kalau di antara 
mereka kemudian mencari dan terus mencari, mencoba dan 
terus mencoba segala fasilitas kehidupan yang serba mutakhir 


Dahayatnya Puasa Nabi Daud 19 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


atau bahkan justru mencoba hidup ala masa purba yang hidup 
di goa-goa dan berpindah-pindah tempat, namun mereka 
tetap tidak menemukan ketenteraman itu. Mengapa? Karena 
mereka tidak berada pada fitrahnya. Padahal sekali lagi, hanya 
dengan berada pada fitrah itulah manusia akan mendapatkan 
ketenteraman didalam hidupnya. 


Puasa adalah salah satu cara untuk menggembleng 
manusia agar menjadi lebih baik. Karena tujuan utama puasa 
adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Yaitu 
manusia yang memiliki derajat mulia baik di sisi Allah maupun 
di tengah-tengah manusia lainnya. 


Allah Swt berfirman: 


EA 2 ac 
PS GS ai NE be to KA 
Dr MI SEN Kie SUS 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu 
disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal. (OS. Al-Hujuraat (491: 13) 


Binatang dan JumbuhJumbuhan Pun Berpuasa 


Untuk mencapai kesempurnaan dan tujuannya, binatang 
dan tumbuhan juga melakukan puasa. Puasa dilakukan 
para binatang agar mereka menjadi lebih baik dari yang 
sebelumnya. Ular berpuasa setelah memakan mangsanya. 
Kemudian ular akan mencari tempat persembunyian. Di 
tempat persembunyiannya ular berhenti dari berbagai 


20 Dahayatnya Puasa Nabi Daud 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


aktivitas. Saat itulah ular berpuasa. Ia tidak makan dan minum. 
Bahkan jika ada hewan lain yang mengganggu sekalipun ia 
akan tetap diam. Hal itu dilakukan sampai ia berganti kulit 
yang baru. Jadilah ular yang memiliki kulit indah dan muda 
dari sebelumnya. Sedangkan ayam melakukan puasa saat 
mengerami telurnya sampai menetas dan mengeluarkan 
anak ayam. Ketika mengeram itulah ayam banyak berpuasa. 
la tidak makan dan minum kecuali beberapa saat saja. 
Bahkan bisa jadi ia tidak beranjak dari tempatnya sama 
sekali. Ulat berpuasa untuk mengubah bentuknya dari yang 
semula menjijikkan dan menakutkan menjadi menakjubkan 
dan ramah. Ulat berpuasa dengan menjadi kepompong lalu 
“berbuka' saat sudah menjadi kupu-kupu yang indah. Begitu 
pula Beruang melakukan puasa selama musim dingin dengan 
membuat liang di dalam tanah. 


Demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan. Di antara 
mereka ada yang berpuasa. Pohon jati misalnya, seluruh 
daunnya berguguran saat musim kemarau. Halitu dilakukannya 
untuk menghemat penyerapan makanan dan minuman yang 
ia butuhkan. Dengan tidak memiliki daun pohon jati bisa 
bertahan hidup di tengah musim kemarau yang panjang 
sekalipun. Dan saatnya musim hujan tiba, daun-daunnya 
kembali menghiasi dahan-dahannya. Pohon jati menjadi hijau 
dan lebih indah dengan daun-daun yang baru. Sementara 
batangnya semakin kokoh. Pohon jati bisa bertahan hidup 
pada musim kemarau yang panjang karena melakukan puasa. 
Berbeda dengan pohon-pohon yang tidak mau berpuasa. 
Mereka tetap mempertahankan daun-daunnya yang rimbun 
saat musim kemarau. Kebanyakan pohon-pohon tersebut 


Dahayatnya Puasa Nabi Daud 21 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


mati karena kehabisan bahan makanan dan minuman yang 
bisa ia serap melalui akar-akarnya. 


Begitulah kenyataannya. Semua makhluk melakukan 
puasa untuk menjadi lebih baik. Manusia yang berakal tentu 
lebih memahami hal ini. Bahwa Allah Swt mensyari'atkan 
puasa agar ia bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. 
Dengan berpuasa manusia diharapkan mencapai derajat 
yang tinggi dan mulia. Puasa menjaga manusia dari sifat-sifat 
hewani yang rendah. Dengan puasa manusia akan melejit ke 
derajat yang paling tinggi melebihi malaikat. 


Puasa Daud Untuk Menath 

Berbagai Jujuan Hidup 

Puasa Daud adalah salah satu ibadah sunnah yang utama 
yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Saw. Puasa Daud 
merupakan salah satu bentuk tagarrub (pendekatan) seorang 
hamba kepada Tuhannya. Jika kita menginginkan kemuliaan 
serta kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta tercapainya 
berbagai tujuan baik hendaknya kita berupaya mendekatkan 
diri kita kepada Allah Swt. Karena dengan dekatnya seseorang 
kepada Allah maka ia akan mendapatkan ridha-Nya. Jika Allah 
ridha maka apapun yang diharapkannya insya Allah akan 
tercapai. Dalam sebuah hadits gudsi Allah Swt berfirman: 


Pee TA AN sana Uh ai aan tg 
aa Ne ea 


22 Dahayatnya Puasa Nabi Daud 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


: « 
» He BI ra Na Pan 1 5 Ka ALA ! La 
deh Ketat, 3 2 Magna ag 
Me ana ea 
“.dan tidaklah seorang hamba mendekat kepada- 
Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai ketimbang 
sesuatu yang telah Aku wajibkan atasnya. Dan tidaklah 
seorang hamba mendekat kepada-Ku dengan ibadah 
sunnah sehingga Aku mencintainya. Maka jika Aku 
mencintainya, Aku akan menjadi pendengarannya yang 
ia mendengar dengannya, dan penglihatannya yang ia 
melihat dengannya, dan tangannya yang ia memegang 
dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. 
Bila ia meminta kepada-Ku maka Aku kabulkan, dan 
Jika ia meminta perlindungan-Ku maka Aku akan 
melindunginya.” (HR. Bukhari) 


Semoga kita termasuk orang yang dekat dengan Allah 
Swt dengan sebab melaksanakan sunnah yang dianjurkan 
kekasih-Nya, Nabi Muhammad Saw. Dengan mengikhlaskan 
niat kita hanya mengharap ridha Allah dalam melakukan puas 
Daud ini. 


Paling penting untuk dicatat adalah, bahwa kita 
melakukan ibadah, termasuk dalam hal ini puasa Daud 
hanyalah untuk mengharap pahala dari Allah, bukan hanya 
mendapatkan hikmah, manfaat, atau keajaiban dari ibadah 
tersebut. Jika kita mengikhlaskan niat kita dalam beribadah 
hanya karena Allah Swt, pasti Dia akan memberikan apapun 


Dahsyatnya Puasa Nabi Daud 23 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


yang kita inginkan. Tapi jika sebaliknya yang kita harapkan 
dari ibadah itu hanyalah hal-hal yang bersifat duniawi saja 
maka kita hanya mungkin mendapat yang kita inginkan itu, 
sementara di akhirat tidak mendapat apa-apa. Mengenai 
hal ini Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Al-Khathab 
radhiyallahu “anhu, berkata: “Aku mendengar Rasulullah Saw 
bersabda: 


1 MEA ) Na NA KA ) Ae San 5 
dgn IR aa SAS K3 Gea Ne IL JKSYI 
Pi P -— - na - Pn : - 


3 - 


LEBAK 2a Ke Ab S9 87 On Png NP Aa an 
kepsek Kam SA Gap JI ap 
2 LAN 7 2 2 7 
AI ea Lag 


“Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang 
hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barangsiapa 
yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka 
hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa 
yang hijrahnya itu Karena kesenangan dunia atau 
karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka 
hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya.” (HR. Bukhari 
dan Muslim) 


Mari perbanyak beribadah. Dan ikhlaskan ibadah kita 
hanya karena Allah saja. Itu sudah cukup bagi kita dibanding 
dengan dunia dan seisinya. Karena keridhaan Allah lebih 
berharga dari semua itu. Wallahul Haadi ilaa agwamith 
thariig. 


24 Dahayatnya Puasa Nabi Daud 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


